Alur MBKM Outbound Non PP 


Bawa 


1. Mahasiswa 2. Dosen Pembimbing 3. Mahasiswa 
Mendaftar ke SIAKAD Akademik Melaksanakan Kegiatan 
Memberikan persetujuan Kampus Merdeka 
pendaftaran @ 


5. Tim MBKM Fakultas 4. Dosen Pembimbing 
Konversi Kegiatan ke Lapangan 
Matakuliah dan Menilai Monitoring Kegiatan 
Mahasiswa 


Keterangan Alur 


1. Mahasiswa 

Mendaftar ke SIAKAD 

a. Memilih jenis mbkm kementerian atau mandiri, memilih programn 

b. Entry Mitra (Jenis Kementerian) / Pilih Mitra (Jenis Mandiri/Kerjasama) 

c. Mengisi DPL yang telah ditunjuk, informasi tanggal pelaksanaan, surat 
tugas/penerimaan, unggah surat tugas/penerimaan dan RKP 

d. Menyetujui bahwa kegiatan kampus merdeka dikonversi ke matakuliah 


2. Dosen Pembimbing Akademik 
Memberikan persetujuan pendaftaran 
G Terdapat 3 Pilihan Persetujuan: 
a. Setuju, atas pendaftaran kegiatan kampus merdeka Mahasiswa dan mahasiswa 
dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan (“3) 


b. Meminta Perbaikan, mengisi pesan perbaikan agar mahasiswa dapat 
memperbaiki isian (“3.A) 


c. Tidak Setuju, Mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan ke tahap selanjutnya (“3.B) 


3. Mahasiswa 
Melaksanakan Kegiatan Kampus Merdeka 
Selama melaksanakan kegiatan mahasiswa dapat menambahkan dokumen 
pendukung, seperti laporan kegiatan ke SIAKAD serta mengisi logbook harian 


Setelah pelaksanaan selesai mahasiswa diwajibkan melengkapi: 

a. RKP jika ada pembaruan atau belum diunggah ba 
b. Mengunggah Nilai dari Mitra/Kementerian .— 
c. dan Laporan Akhir 


4. Dosen Pembimbing Lapangan 
Monitoring Kegiatan Mahasiswa 
a. Monitoring dapat dilakukan saat mahasiswa telah disetujui oleh DPA atau saat 
nd tahap pelaksanaan (3) 
Monitoring berupa: melihat detail kegiatan, Surat Tugas/Penerimaan RKP, 
dokumen pendukung, logbook harian, nilai dari mitra/Kementerian, laporan akhir, 
hasil konversi dan nilai matakuliah konversi 
b. Serta dapat mengunggah atau merubah RKP 


@ 


5. Tim MBKM Fakultas 
Konversi Kegiatan ke Matakuliah dan Menilai 
1. Sebagai dasar untuk konversi dan Nilai, TIM MBKM Fakultas dapat melihat 
dokumen-dokumen yang telah diunggah serta logbook harian, Tim MBKM 
dapat melakukan persetujuan seperti: 
a. Meminta Perbaikan, mengisi pesan perbaikan agar mahasiswa dapat 
memperbaiki isian (“3.A) 
b. Tidak Setuju, Mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan ke tahap 
selanjutnya (“3.B) 
2. Masa Konversi 
TIM MBKM sudah dapat mengkonversi kegiatan ke matakuliah pada saat DPA telah menyetujui atau 
saat tahap pelaksanaan (“3), tetapi untuk entry nilai dapat dilakukan pada saat mahasiswa telah 
mengunggah RKP dan (Nilai atau Laporan Akhir) 
3. Apabila TIM MBKM mengkonversi ke Matakuliah KKN maka proses selanjutnya di (“7.1) 


Alur Alternatif 


3.A. Mahasiswa 


3.B. 


71 


7.2 


7.3 


Perbaikan Pendaftaran 


Memperbaiki isian pendaftaran sesuai dengan pesan yang diberikan oleh DPA atau 
Tim MBKM. 


Setelah diperbaiki selanjutnya proses persetujuan DPA (“2) apabila DPA permintaan 
perbaikan dari DPA. 
Jika permintaan perbaikan dari Tim MBKM proses selanjutnya Konversi dan Nilai (“6) 


Mahasiswa 

Pendaftaran Tidak Disetujui 

Kegiatan yang didaftarkan tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang dapat dilihat 
pada data pendaftaran 


Mahasiswa 

Terdapat Konversi Matakuliah KKN 

Diwajibkan untuk mengunggah dokumen KKN Seperti: 
1. Surat Pengantar 

Model Bisnis Canvas 

Tautan Berita 

Artikel 

Tautan Youtube /A 

Sertifikat 

Logbook 


ap 


&« 


LP2M 

Pengecekan detail MBKM serta Persetujuan dokumen KKN, pilihan 

persetujuan sebagai berikut: 

a. Setuju, jika dokumen yang diunggah sudah dianggap benar, proses 
berlanjut ketahap penilaian (“6) 

b. Meminta Perbaikan, kepada mahasiswa apabila dokumen yang di 
unggah ada kesalahan (“7.3) 


Mahasiswa 
Perbaikan Dokumen KKN 


Menggunggah kembali dokumen yang perlu perbaikan berdsarkan pesan yang dari 
LP2M. 


Setelah diperbaiki selanjutnya ke proses persetujuan ulang (7.2) 


Alur MBKM Outbound Pertukaran Pelajar 


2s 


1. Mahasiswa 2. Dosen Pembimbing 3. Tim MBKM Fakultas 
Mengisi Penerimaan Akademik Konversi Matakuliah 
ke SIAKAD Memberikan persetujuan dan Menilai 
pendaftaran 


Keterangan Alur 


Mahasiswa 

Mengisi Penerimaan ke SIAKAD 

Mengisi hasil penerimaan pertukaran pelajar di SIAKAD, seperti: 

1 Informasi Prodi Perguruan Tinggi Tujuan 

2 Unggah file Rencana Studi dari Perguruan Tinggi Tujuan 

3 Mengisi Matakuliah-matakuliah yang diambil beserta unggah file CPL/Kontrak Kuliah 


2. Dosen Pembimbing Akademik 
Memberikan persetujuan pendaftaran 


Terdapat 3 Pilihan Persetujuan: 

& a. Setuju, menyetujui penirimaan pertukaran pelajar Mahasiswa dan selanjutnya 

ke tahap konversi dan nilai (“3) 

b. Meminta Perbaikan, mengisi pesan perbaikan agar mahasiswa dapat 
memperbaiki isian (“3.A) 

c. Tidak Setuju, Menuliskan alasan tidak menyetujui (“3.B) 


3. Tim MBKM Fakultas 
Konversi Matakuliah dan Menilai 
1 Konversi matakuliah dari PT Tujuan ke Matakuliah PT Asal dengan dasar 
Rencana Studi dan CPL/Kontrak Kuliah 
2 Menilai matakuliah hasil konversi berdasarkan ekivalensi nilai yang didapat dari 
PT Tujuan 


Alur Alternatif 


Mahasiswa 

Perbaikan Pendaftaran 

Memperbaiki isian pendaftaran sesuai dengan pesan yang diberikan oleh DPA. 
Setelah diperbaiki selanjutnya kembali ke proses persetujuan DPA (“2) 


Mahasiswa 

Pendaftaran Tidak Disetujui 

Kegiatan yang didaftarkan tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang dapat dilihat 
pada data pendaftaran 


4.1 Mahasiswa 
Terdapat Konversi Matakuliah KKN 
Diwajibkan untuk mengunggah dokumen KKN Seperti: 
Surat Pengantar 
Model Bisnis Canvas 
Tautan Berita 
Artikel 
Tautan Youtube 
Sertifikat 
Logbook 


NN NN sin sa 


4.2 LP2M 
Pengecekan detail MBKM serta Persetujuan dokumen KKN, 
pilihan persetujuan sebagai berikut: 
c. Setuju, jika dokumen yang diunggah sudah dianggap benar, proses 
berlanjut ketahap penilaian (“3) 
d. Meminta Perbaikan, kepada mahasiswa apabila dokumen yang di 
unggah ada kesalahan (“4.3) 


4.3 Mahasiswa 

Perbaikan Dokumen KKN 

Menggunggah kembali dokumen yang perlu perbaikan berdsarkan pesan yang dari 
LP2M. 


Setelah diperbaiki selanjutnya ke proses persetujuan ulang (“4.2) 


Alur MBKM Inbound Pertukaran Pelajar 


» Mag 


1. Mahasiswa 2. Bagian Akademik 
mendaftar di laman Universitas Jember 
siakad.unej.ac.id/ merdekabelajar Memverifikasi data 
pendaftaran 


— p? — 
5. Mahasiswa 4. Dosen Pembimbing 3. Mahasiswa 
Melaksanakan Perkuliahan Akademik/Kaprodi Menerima akun melalui 


E-mail Kemudian Login 
dan melakukan rencana 
studi di siakad.unej.ac.id 


Memberikan persetujuan 
Rencana Studi 


Keterangan Alur 


Mahasiswa 

Mendaftar di laman siakad.unej.ac.id 

1 Klik tombol Pendaftaran 

2 Isi Form Data Akademik Mahasiswa 

3 Isi Form Unggah Berkas 

4 Melengkapi Form Biodata Mahasiswa, serta mencentang pernyataan 


1, 


2. Bagian Akademik Universitas Jember 
Memverifikasi data pendaftaran 


Terdapat 3 Pilihan Persetujuan: 
a. 


Setuju, Menerima sebagai mahasiswa pertukaran pelajar dan 
mengirimkan E-mail akun siakad.unej.ac.id (“3) 

Meminta Perbaikan, mengirimkan pesan perbaikan melalui E-mail 
untuk dilanjutkan perbaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan (“3.A) 
Tidak Setuju, mengirimkan pesan alasan tidak disetujui melalui E-mail 
(“3.B) 


3. Mahasiswa 
SD Menerima akun melalui E-mail kemudian Login dan Melakukan Rencana Studi di 
Siakad 
Fi 1 Buka E-mail penerimaan dengan akun SIAKAD Universitas Jember 
Y 2 Login menggunakan menggunakan akun tersebut di siakad.unej.ac.id atau melalui 
“KB aplikasi mobile SISTER FOR STUDENT di App Store atau Play Store 
3 Melakukan rencana studi 
4. Dosen Pembimbing Akademik/Kaprodi 
Memberikan persetujuan Rencana Studi 
Terdapat 2 Pilihan Persetujuan: G 
a. Setuju, Menyetujui rencana studi mahasiswa dan dapat dilanutkan ke tahap 
perkuliahan (5) 
b. Meminta Perbaikan, mengisi pesan perbaikan agar mahasiswa dapat 
memperbaiki rencana studi (“5.A) 
5. Mahasiswa 
Melaksanakan Perkuliahan 
Alur Alternatif 
5.A. Mahasiswa 


Perbaikan Rencana Studi 
Memperbaiki rencana studi sesuai dengan pesan yang diberikan oleh DPA/Kaprodi. 
Setelah diperbaiki selanjutnya kembali ke proses persetujuan DPA/Kaprodi (“4) 


